1 





Social Media 


Social media telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita 
saat ini. Sebagian orang bahkan menjadi lupa waktu jika sudah 
tenggelam bersama MySpace, ber-Facebook-ria serta mengirimkan 
tweet-tweet menarik di Twitter. Agar aktivitas social media Anda 
semakin mengasyikkan, simak jurus-jurus seputar social media yang 
akan kami sajikan pada bab berikut. Anda akan memperoleh beragam 
jurus maut untuk menaklukkan MySpace, Twiter, Facebook hingga 
Plurk, Xanga dan Tagged. Berikut uraian selengkapnya. 


Publikasi Video Demo Band Indie 
di MySpace 





Ingin mengikuti kesuksesan band-band indie lokal seperti Mocca, The 
Upstairs atau White Shoes and The Couples Company? Segera 
promosikan video demo band Anda di MySpace tanpa mengeluarkan 
biaya sama sekali. Situs social media yang satu ini menjadi ajang para 
musisi indie untuk memamerkan karya-karya musik terbarunya. 


Berikut langkah-langkah yang bisa Anda gunakan untuk memublika- 
sikan video demo di MySpace: 


1. Aktifkan akun MySpace Anda terlebih dahulu. 
2. Kemudian tekanlah menu Video. 


Jurus Maut Berinternet 





kg myspace. 





Home Mail 2 v Profile Friends v Music Video Games 


Hello, The Cosmic Wave! » 


has joined MySpace! 
Mood: aood D Posted at 2:05 PM Jan 15 





want to share? 
ojajee #al 
Profile Views: 8 
La On DUA Stream (AI Friends 3 
Edit Profile 
n Status Photos Music Videos Bulletins More y 
Safe Mode 


Gambar 1.1. Memilih menu Video 


Lantas klik opsi Upload. 


4. Selanjutnya, pilihlah file video yang akan Anda upload 
MySpace dengan menekan tombol Browse. 


5. Tekanlah tombol Upload Video jikalau sudah. 


upload a video 


Step 1 of 3: Select Video 


Browse and find a video on your computer, then click "Upload Video" 


Have A Webcam? (O Record A Video 


File Name: Dream-The Cosmic Wave.avi Browse 
Upload Video 


For large video files, we recommend using our Java Video Uploader. 
To use this, you'l need to have the latest version of Java (free). 


Gambar 1.2. Memilih file video dan menekan tombol Upload Video 


6. Tunggulah proses upload untuk beberapa saat. 


upload a video Have AWebcam? (O Record A Video 


Step 2 of 3: Video Upload and Basic Information 


Video Upload in Progress 
VM Gala 


While your video is uploading, please enter the reguired information. 


Gambar 1.3. Tampilan proses upload video 


ke 


Bab 1: Social Media 





7. Sambil menunggu proses upload, Anda bisa mengetikkan des- 
kripsi singkat tentang video tersebut. Ketikkan judul video pada 
kotak teks Title. Lanjutkan dengan mengetikkan informasi ten- 
tang video demo band Anda pada kotak teks Description. 


8. Selain itu, pilihlah juga jenis video serta bahasa yang digunakan 
pada kotak kombo Category dan Language. 


Reguired Fields 





Title: (Dream - The Cosmic Wave 


iption: (Our new single called Dream @ 


Language: | English “ia 














Terms & Conditions:L 1 agree to the MySpace Terms & Conditions 


Optional Settings Show optional settings 





Gambar 1.4. Mengetikkan deskripsi singkat tentang video yang 
di-upload 


9. Jikalau proses upload dan pengisian data telah selesai, tekanlah 
tombol Save Information untuk mengakhirinya. 


Mengubah Halaman Profil MySpace 
Menjadi Lebih Menarik 





Apabila Anda menggunakan MySpace untuk promosi band indie maka 
Anda harus mengubah halaman profil MySpace agar tampil lebih 
cantik sehingga menarik perhatian pengunjung website Anda. Ikutilah 
langkah-langkah di bawah ini: 


Jurus Maut Berinternet 





1. Pertama-tama, pilihlah menu Profile. 
2. Lanjutkan dengan menekan opsi Customize Profile. 


My Profile 

Edit Profile 
Customize Profile 
MyAak 

My Blog 


My Comments 


Gambar 1.5. Memilih menu Profile » Customize Profile 


3. Fasilitas kustomisasi profil ini merupakan layanan terbaru dari 
MySpace sehingga Anda harus meng-upgrade profil Anda terlebih 
dahulu. Caranya, tekanlah tombol Upgrade to Profile 2.0. 


4. Setelah melakukan upgrade profil, Anda bisa melihat beragam 
fasilitas kustomisasi profil yang ditawarkan. 


5. Jika Anda ingin mengubah tampilan halaman profil Anda, tekanlah 
opsi Select Theme. 
"PD Select Theme 
| Ch e Layout 
€» Advanced Edit 


(1 css 
Gambar 1.6. Menekan opsi Select Theme 


6. Kemudian pilihlah kategori theme dengan mengklik kotak kombo 
di bagian All Themes. 


Bab 1: Social Media 





All Themes (143) | r 





All Themes P 
Simple 27 
Nature 17 


Movies & TV 16 


Abstract 13 
Music 11 
Girlie 11 
Gothic 10 





cela ilGotnd) 9 


Gambar 1.7. Kategori theme yang tersedia 


Sesudahnya, klik salah satu theme yang Anda inginkan. 


1 Io 
Urbiim 


Punk Gothic 


Dark 
Cu 


Skulls 


Gambar 1.8. Memilih salah satu theme 


Tekanlah tombol Preview untuk melihat tampilannya dan klik 
tombol Publish untuk menggunakan theme ini pada halaman 
profil Anda. 






Pasaman ara 





Asia Fashion Exchange 
Submit Your Pictures for a Chance to Win a Trip to Singapore & 





Radiohead 
Listen to free music! Over 1,000,000 songs 
BhusBeat.com 











The Cosmic Wave 
View My3 photos 





Blog Plavlists Gifts 





Cosmic Wave 
99 / Female 


Last Login: 4/19/2010 
online How 





Todav 


Gambar 1.9. Tampilan halaman profil MySpace dengan theme baru 


Jurus Maut Berinternet 








Menambahkan Aplikasi Playlist 
ke dalam Halaman Profil 


Agar lagu-lagu dari band Anda dapat dinikmati pengunjung MySpace, 
Anda dapat menambahkan aplikasi Playlist ke dalam halaman profil 
Anda. Gunakanlah langkah-langkah di bawah ini: 


1, 


Awali dengan memilih menu More. Lalu teruskan dengan me- 
nekan opsi Apps Gallery. 


More r 
Today on MySpace 
Apps Gallery 


Events 
Gambar 1.10. Memilih menu More » Apps Gallery 
Kemudian ketikkan nama aplikasi playlist yang ingin Anda 


gunakan. Sebagai contohnya, Anda ingin menggunakan MP3 
Playlist. Ketikkan “MP3 Playlist” pada kotak teks pencarian. 


Tekanlah tombol Enter jikalau sudah. 


MP3 Playlist aa 


FRIENDS' ACTIVITY 


Today On MySpace added the Live Earth app. 


Ba add app 


Gambar 1.11. Mengetikkan nama aplikasi playlist yang akan digunakan 


Pada hasil pencarian yang muncul, klik link Add untuk menam- 
bahkan aplikasi tersebut ke halaman profil Anda. 


Displaying 1-1 of 1 results for MP3 Playlist 


mp3playlist 
28 ysm Create and upload 


Gambar 1.12. Mengklik link Add 


Bab 1: Social Media 





5. Lalu pada kotak dialog Add App yang muncul, klik kotak cek 
pada bagian Add this app to my profile hingga muncul tanda 
centang untuk menambahkan aplikasi ini ke halaman profil Anda. 
Lanjutkan dengan menekan tombol Add. 


6. Sesaat kemudian playlist itu akan muncul pada halaman profil 
Anda di MySpace. 





the bird 
aa Ui PLACEBO ad 5 Si27 ia 


Gambar 1.13. Tampilan aplikasi MP3 Playlist di halaman profil 
MySpace 





Tip Tambah Akrab dengan Sahabat 
Menggunakan MySpace Chat 


MySpace memiliki fasilitas chatting yang bernama MySpaceIM yang 
bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan sahabat dan musisi 
idola Anda di seluruh dunia. Ikutilah cara menggunakan fasilitas ini: 


1. Untuk mengakses MySpace Instant Messenger, Anda harus 
menggunakan browser Internet Explorer versi 5.0 ke atas serta 
Mozilla versi 3.5 ke atas. 


2. Kemudian aktifkan akun MySpace Anda. Sorotlah pada bagian 


kanan bawah halaman utama MySpace untuk mengklik ikon “$ 
dan memunculkan Inbox MySpacelIM. 


Jurus Maut Berinternet 





3. Pada bagian Inbox tersebut, lihatlah siapa saja teman-teman 
atau kontak Anda yang sedang online. Anda hanya bisa chatting 
dengan kontak yang sedang online saja. 


2 
@ IM and Call History 
Kd IM Friends (112) 

MS 6 "MySpacelM" 
Kd MySpacelM Rooms (0/0) 
Kd Phone Numbers (0/0) 
k4 Skype Contacts (0/0) 
Kd Offline 


Gambar 1.14. Melihat daftar kontak yang sedang online 


4. Klik nama kontak pilihan Anda lalu tekanlah ikon ud 


5. Kemudian mulailah mengetikkan pesan pada kotak teks yang 
tersedia. Tekanlah tombol Send untuk mengirimkannya. 


(5 Send IM - IM —— 
File Edit 


Send an IM to: 





- | FindUser D 





MySpacelM 


Bo "uySpacetu" 








T- AAr B- A- A- G- £- E- A P5 
What's up bro?R 


Send 





Gambar 1.15. Chatting dengan sahabat via MySpaceIM 


6. Apabila Anda ingin menambahkan kontak, tekanlah menu 
People. 
7. Lanjutkan dengan memilih opsi Add a Contact. 


Bab 1: Social Media 





People » 
Send IM 


Add a Contact 
Add Ff Dg d Wizard 


Bulletin Invite 
Add "Send Me an IM" on your profile 


Find MySpace Users 


Browse for IM Users 


Picture Sizes » 
» Show Status Updates 
Contact Names » 


Create New Contact Group... 


Gambar 1.16. Memilih menu People » Add a Contact 


8. Lalu ketikkan alamat email teman-teman Anda pada kotak teks 
yang tersedia. 


9. Tekanlah tombol Add apabila sudah. 


(9 Add A Contact 


Aa Add A Contact 


Add a MySpace, Skype or Phone contact to your IM Contacts 
Type of contact: 
MySpace v 
Username or Email: 
shintadevi123@gmal.com 


Add to this group: 


IM Friends 


Find MySpace User Al 





Gambar 1.17. Tampilan kotak dialog Add A Contact 


Jurus Refreshing dengan Bermain 
Kuis di MySpace 





MySpace menyediakan beragam aplikasi menarik yang bisa Anda 
gunakan untuk menyegarkan otak Anda setelah sibuk bekerja 
seharian. Salah satu aplikasi yang harus Anda coba adalah aplikasi 


Jurus Maut Berinternet 





kuis. Bagaimanakah caranya mencari aplikasi kuis dan seperti apakah 
bentuk aplikasi tersebut? Ikutilah penjelasannya berikut: 


1. Pilihlah menu More » Apps Gallery terlebih dahulu. 

2. Lalu pada bagian Browse, pilihlah opsi Ouizzes and Polls. 
3. Tekanlah tombol Enter jikalau sudah. 
4 


Kemudian hasil pencarian akan menampilkan berbagai macam 
kuis yang bisa Anda pilih. 


5. Di sini tersedia kuis-kuis ringan yang cukup menarik untuk diikuti. 
Jika Anda ingin mengetes pengetahuan Anda tentang Michael 
Jackson, Anda bisa memilih Michael Jackson Trivia Ouiz. 


Are You a Nerd, Geek, or Dork? 
C ? Are you a nerd, a geek, or a dork? Take this fun guiz and find out 
N “ Add 
" Is Your Style Sexy? 
SV Is your style stunningly sexy or subtly sexy? Find out with this fun gui 
"Add 
Michael Jackson Trivia Guiz : 
. Pay your respects to the King of Pop! Test your Michael Jackson trivia k 
— 
j Add 


Gambar 1.18. Memilih Michael Jackson Trivia Guiz 
6. Lantas jika Anda pecinta musik punk, Anda bisa mengikuti tes 


tentang sejauh mana musik punk rock telah memengaruhi ke- 
pribadian dan kehidupan Anda. 


How Punk Rawk Are You? 
Can you pull off the punk look? How punk are you, really? Take this fun 
'- 
$ “Add 
The Daily Guiz F 
The Daily Guiz offers a new guiz each day with ways to post it to your 
AT sa 
OVIZ 
Are you a good Kisser 
Take the guiz to find out how you rate as a kisse 
KISS Add 
adm dd 


Gambar 1.19. Memilih kuis punk rock 


7. Nah, setelah memilih kuis-kuis yang akan Anda ikuti, tekanlah link 
Add untuk menambahkannya ke halaman profil MySpace Anda. 


10 


Bab 1: Social Media 





8. Berikutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam kuis itu. 
Sudah pantaskah Anda menjadi punk rock sejati? Jawablah kuis 
itu dan segera cari tahu perolehan nilai Anda dalam kuis tersebut. 

















Your Result: 
Can you pull off the punk look? How punk are you, really? 
Take this fun guiz and find out! 
1.  Which emoticon appeals to you most? 
P 
2D 
Oo 
5 - 
2. iri borrowed your iPod, what kind of bands would | find on it? What are you? 


A mix of diferent kinds of music, punk, pop, rock, whatever. 

Green Day, AFI, The Ramones Shop: BCBG Max Azria Dresses w 
OO Amil Lavigne, Sum 41, My Chemical Romance 
OO Miley Cyrus, Jonas Brothers 


3. Iryou could dye your hair any color, which color would you dye it? 
O Black. 
Something crazy, like blue 
(O Td add stripes of color, like pink or red. 





O Blonde or brunette 


Gambar 1.20. Kuis musik punk rock 


Jurus Mengedit Foto di MySpace 
Menggunakan Aplikasi Picnik 


Anda bisa menggunakan aplikasi Picnik untuk mengedit foto-foto yang 
telah Anda simpan di album MySpace Anda. Terapkanlah langkah- 
langkah berikut. 


1. Carilah aplikasi Picnik terlebih dahulu dengan menekan menu 
More » Apps Gallery. 


2. Kemudian pada bagian Browse pilihlah opsi Photos. 
3. Lalu klik link Add pada opsi Picnik. 


11 


Jurus Maut Berinternet 





es $ Sketch Me 
Let our artists create personal sketches of you from your pictures. 


1 0.t. ti 
nYa"i "#Add 


NG Picnik 0.t.0.8.i 
4 N Make your photos fabulous with Picnik's easy to use and powerful edi... 
S an Te 


Gambar 1.21. Mengkklik link Add pada aplikasi Picnik 


4. Untuk memulainya, tekanlah tombol Start Picknicking. 


5. Lantas pilihlah foto yang akan diedit. Klik-kanan untuk memilih 
opsi Edit. 








Edit 
Email 9 


Save to.. 
Open web page 
Post to My Profile 


Send to a Friend 


It 


Gambar 1.22. Memilih opsi Edit 


6. Setelah itu, Anda akan masuk halaman Edit. Di sini Anda bisa 
mengedit foto-foto yang terdapat dalam album MySpace Anda 
menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia, antara lain Colors, 
Exposure, Crop, Sharpen dan lain-lain. 


Buzzed driving is drunk driving. 





Gambar 1.23. Fasilitas editing yang ditawarkan aplikasi Picnik 


12 


Bab 1: Social Media 





7. Apabila Anda ingin mengatur komposisi warna pada foto Anda, 
tekanlah tombol Colors. Kemudian Anda bisa memilih opsi Auto 
Colors atau Neutral Picker. 


8. Selain itu, Anda juga bisa mengatur komposisi warna dengan 
menggeser slider yang terdapat pada bagian Saturation dan 
Temperature. Geserlah slider tersebut sesuai kehendak Anda 
sambil mengamati perubahan pada foto Anda. 


9. Jikalau sudah, tekanlah tombol OK. 


Colors (2) | Mix Auto Cotors | | MM Neutral Picker 





Gambar 1.24. Mengatur komposisi warna 


10. Gunakanlah fasilitas editing lainnya untuk mengedit foto-foto 
Anda dan dapatkan tampilan image yang lebih menarik dengan 
bantuan aplikasi Picnik. 


Tip Kostumisasi Halaman Plurk 


Plurk merupakan situs social networking yang cukup unik karena 
memadukan microblogging dengan timeline. Anda bisa meng-update 
status dengan jumlah karakter terbatas yang akan ditampilkan dalam 
timeline yang terletak di bagian atas layar. Tidak hanya itu saja, Plurk 
juga menyediakan beragam theme dan /ayout menawan yang bisa 
Anda gunakan untuk mempercantik halaman Plurk Anda. Ikutilah tip 
praktis berikut. 


1. Pastikan bahwa Anda telah mengaktifkan akun Plurk Anda. 


13 


Jurus Maut Berinternet 





14 


Lantas bukalah jendela browser lainnya dan ketikkan alamat 


http://freeplurkthemes.com/. 


Pada halaman utama situs tersebut, sorotlah bagian Free 
Themes. 


Sesudahnya, klik salah satu opsi theme sesuai keinginan Anda. 


Posted date : 2008 Nov, 11 


Here is a Collection of Our Themes. Just click the link to be taken to the theme's page: 





Gambar 1.25. Memilih theme yang akan digunakan 


Selanjutnya, Anda akan memperoleh kode HTML yang harus Anda 
salin terlebih dahulu. 


Kemudian paste-kan kode tersebut pada halaman profil Anda. 
Caranya, tekanlah opsi My Profile Edit. Lalu pilihlah tab 
Customize Profile. 


Lanjutkan dengan mem-paste kode tersebut pada bagian 
Customize your profile even more with CSS. 





5 a 
#timeline holder ( 
background-image: url(http://www.freeplurkthemes.com/images/aguarium-timeline-holder.jpg): —— 


/“ Hide Karma Creature “/ 
#dynamic. logo ( opacity:0:filter-alpha(opacity-0):z0om:1 


/“ Hide Bar “/ 
day.bg | 
opacity:0.01 ,filter-alpha(opacity-01), 


/“ Hide Search "/ b 
#mini. search form f opacity:0: filter-alpha(opacity-0):z0om- 1 





Clear design Getting started guide Share your design 
Save and update 9 : 9 


Gambar 1.26. Mem-paste kode HTML 


Bab 1: Social Media 





8. Selanjutnya, halaman Plurk Anda akan tampil lebih menawan 


dengan theme baru sesuai pilihan Anda. 


plurkbuddy happy holidays and thanks to |... | plurkbuddy Doyouwan 





Your interactive timeline 


The blue section is your timeline, here well show you your and friends" 
plurks. Clicking on a plurk will expand it You can drag the timeline with 
your mouse to move in time 





TANGIS | 11y plurks | | Private | | Responde 


@#Plurk M Daily Photo #@Search 


Pa —— Ms 


@ Private purks, langunges & options 


ine, but 


darma? 





Plurks: 2 ale 


Gambar 1.27. Tampilan halaman Plurk dengan theme baru 


38 Tip Mengganti Background Twitter 


Apabila Anda bosan dengan tampilan background Twitter Anda, 
gantilah latar belakangnya dengan tampilan yang lebih segar. Anda 
dapat menggunakan koleksi foto milik Anda sebagai background 
Twitter Anda. Ikutilah langkah praktis di bawah ini. 


1. 


2 
3. 
4 


Pastikan bahwa Anda telah mengaktifkan akun Twitter Anda. 
Kemudian pilihlah menu Settings. 
Lanjutkan dengan mengklik opsi Design. 


Setelah itu, tekanlah link Change background image. 


15 


Jurus Maut Berinternet 





BN 


Change an Ga image Change design colors 


cancel ' save changes 


Gambar 1.28. Menekan link Change background image 


5. Kemudian pilihlah file foto yang akan Anda gunakan sebagai 
background Twitter Anda. 


6. Berikutnya, tekanlah tombol Save Changes jikalau sudah. 


Choose File | WDC-cherry.jpg 
Images must be smaller than 800k. GIF, JPG, PNG 


K Dont usea 
background image 














cancel | savecchanges | 


Gambar 1.29. Menekan tombol Save Changes 


7. Selanjutnya, Anda bisa menjumpai penampilan background 
Twitter yang baru seperti ilustrasi berikut. 








k W Home Profile Find People Settings Help Sign out 
Dil AA WWW 
3 . :. " daniairawati 
( What's happening? BEA 16twcets 
| 31 6 0 
Latest: hitp://bit.Iy/90SED8 My Montage 3/22/10 from Tweet onetforty S 
4 @0ne True Media n.a place to find Twitter apps. 
p 
Home Home 


@daniairawati 


tvOneNews Mantan Ibu Negara, Ainun Habibie Dirawat di RS 
(2 Jerman hitp://bit 3 





A EWAusielloFiles Exclusive: Fox courting Kyle Chandier to 
— headline Steven Spielberg-produced dinosaur drama TERRA 
tm NOVA! hitp-//bit.Iy/alJALS 


AM http-//bit.Iy 


5 » 
PG DU 





tvOneNews Video: Pengendara Motor Tewas Tertabrak Pesawat 
(2 d9kFal 


Gambar 1.30. Tampilan background Twitter yang baru 


16 


Bab 1: Social Media 





Mempercantik Halaman Twitter 
dengan Mengganti Warna Border 
dan Teks 





Anda bisa mengganti warna border dan teks sesuai keinginan Anda 
menggunakan langkah-langkah di bawah ini. 


1. Awali dengan memilih menu Settings. 
2. Lantas tekanlah opsi Design. 
3. Berikutnya klik link Change design colors. 


Ba: 


Change background image Change design pas 


Gambar 1.31. Mengklik link Change design colors 
4. Apabila Anda ingin mengganti border atau outline tekanlah opsi 


Sidebar Border untuk memunculkan warna-warna yang bisa 
Anda pilih. 


sidebar border 


ik 4c62bd 

» 4 

td Done 
Gambar 1.32. Memilih warna border 


5. Sedangkan untuk mengganti warna teks, klik opsi Text dan 
pilihlah warna teks yang ingin digunakan. 


17 


Jurus Maut Berinternet 





5 a SfFOf 
b 4“ 
| Done 


Gambar 1.33. Memilih warna teks 





6. Tekanlah tombol Save Changes jikalau sudah. 
7. Warna border dan warna teks Anda kini berubah seperti warna 
pilihan Anda. 


Home Profile Find People Settings Help Sign out 


Metro TV 
h 


ttp://bit.Iy/bsPVux addthis 
TVMEL 


(4 neilhimself 
PEN hitp://bit.Iy/OYDPZZ 


Gambar 1.34. Warna border dan warna teks yang telah berubah 








10 Jurus Menyingkat Tweet di Twitter 


Terbatasnya karakter yang disediakan Twitter dalam update status 
membuat Anda harus berhati-hati dalam menyingkat karakter. Untuk 
mengatasi hal ini, sebaiknya Anda menggunakan layanan situs pe- 
mendek URL seperti Tinyurl.com. Ikutilah langkah berikut untuk me- 
nyingkat tweet Anda: 


18 


Bab 1: Social Media 





1. Pilihlah alamat URL yang akan disingkat terlebih dahulu. 
2. Lantas ketikkan alamat http://tinyurl.com/ pada browser Anda. 


3. Salin alamat URL pilihan Anda dan paste-kan pada kotak teks 
Enter a long URL to make tiny. 


4. Apabila sudah tekanlah tombol Make TinyURL. 


Enter a long URL to make tiny: 


/www.msnbc.msn.com/id/35988484/ Make TinyURL! 


Custom alias (optional): 
http://tinyurl.com/ 
May contain letters, numbers, and dashes. 


Gambar 1.35. Menekan tombol Make TinyURL 


5. Selanjutnya, alamat link baru Anda telah berhasil dibuat oleh 
TinyURL. 


TinyURL was created! 
The following URL: 
http://www.msnbc.msn.com/id/35988484/ 


has a length of 37 characters and resulted in the following TinyURL which has a length of 26 
characters: 






with a preview TinyURL: 


.com/y6noc6n 
Gambar 1.36. Tampilan alamat URL baru yang telah dibuat dengan 
TinyURL 


6. Setelah itu, Anda bisa meng-update status Anda di Twitter 
dengan mengetikkan alamat link yang telah disingkat tersebut. 


Jurus Mengirim Kado Maya 
di Tagged.com 





Situs social networking seperti Tagged.com memungkinkan Anda 
untuk berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Anda yang tersebar di 
berbagai tempat. Jarak dan waktu bukan menjadi masalah lagi bagi 


19 


Jurus Maut Berinternet 





Anda untuk memberikan perhatian khusus, seperti halnya mengirimi 
kado ketika sahabat Anda tengah merayakan hari ulang tahunnya. 


Ikutilah langkah di bawah ini untuk mengirim kado maya via 
Tagged.com. 


1. Pastikan bahwa Anda telah login di Tagged.com. 
2. Lantas pilihlah menu Friends. 
3. Tekanlah opsi Give A Gift. 


Friends - G 


Find Friends 
Friend Reguests 
Email Contacts 
My Viewers 


Give a Gift Pe 


Gambar 1.37. Memilih menu Friends » Give A Gift 


4. Kemudian pilihlah jenis kado yang ingin dikirimkan. 


Kispi 


sita 
5: - Oaelan / 
| | me 
2,000 G 500 5,000 G 1,000 G 
L Birthday Cake 


UY UR got. 
SEXY AN 
0 


0 
2,000 6 2,000 G 2,000 G 2,000 G 





Gambar 1.38. Memilih kado yang akan dikirimkan 


5. Selanjutnya, pilihlah nama teman yang akan Anda kirimi kado. 
6. Tekanlah tombol Send Gift jikalau sudah. 


20 


Bab 1: Social Media 





Jurus Tambah Teman Sebanyaknya 
di Xanga 





Jika Anda ingin mengundang teman-teman Anda untuk bergabung 
dengan Xanga, terapkanlah langkah-langkah di bawah ini: 


1. Pastikan Anda telah mengaktifkan akun Xanga. 
2. Lantas tekanlah menu Friends. 


3. Kemudian pilihlah opsi Invite Friends. 





»| Friends 


»! Invite Friends 
Edit Pr& Je Info 


View Public Profile 





Gambar 1.39. Memilih opsi Invite Friends 


4. Sesudahnya, ketikkan alamat email semua teman yang ingin 
diundang. Anda bisa langsung mengisikan 20 alamat email Anda 
sekaligus ke dalam kotak teks yang tersedia. 








Invite Friends 


| mute | Invite Subs Sent Invites(0) 


Enter usernames or email addresses of anyone you want to add to your network: 








sekaichusing@yahoo | | blueireland@yahoo.c | | ritayahya@gmail.con | | risaerika@yahoo.con 


my. marta@yahoo.cc | | linalina@gmail.com | | ditaelisa@gmai.com | | linda123@gmail.com 


K (s) 2 | 


Gambar 1.40. Mengetikkan alamat email teman yang akan diundang 


5. Selain itu, Anda juga dapat mengisikan username Xanga yang 
ingin diundang sebagai teman ke dalam kotak teks tersebut. 


21 


Jurus Maut Berinternet 





6. Lalu tekanlah tombol Send Invites untuk mengirimkan un- 
dangan massal tersebut. 


13 Jurus Nge-blog di Multiply 


Multiply menyediakan fasilitas blog yang dapat Anda manfaatkan 
untuk membuat jurnal harian atau menyalurkan bakat menulis Anda. 
Ikutilah trik singkat berikut jika ingin nge-blog di Multiply: 


1. Mulailah dengan melakukan sign in terlebih dahulu. 


2. Kemudian tekanlah opsi Blog yang terletak di bagian kiri atas 
halaman utama Muttiply. 


At: MULTIPWY 


@ We Need Your Votes! $ 


Post Content more 


As N & 
Photos Video| Blog | Note 


Gambar 1.41. Memilih opsi Blog 





3. Sesudahnya, ketikkan judul blog Anda pada kotak teks Title. 


4. Lanjutkan dengan mengetikkan jurnal Anda pada kotak teks 
Compose Blog Entry. 


Compose Blog Entry 


Title: Crying. 





TM|BIUta & 


Charles Darwin pernah mengatakan bahwa menangis adalah ekspresi khusus manusia “ 


ajo 








Edit HTML 





yang sangat unik.Bisa dibilang unik karena setiap orang mempuyai ekspresi berbeda untuk 
mengungkapkan perasaannya. Untuk mengungkapkan rasa duka cita,orang yunani 
kuno bahkan sampai harus menyimpan airmata dalam botol yang dikubur bersama jasad 
orang mati.Mungkin ini ada kaitannya dengan pendapat the Greatest Greek, Aristoteles, yang 
mengatakan bahwa menangis adalah cara untuk melepaskan dan membersihkan jiwa kita. 
Bagi orang Yunani , setelah menangis dan menyimpan airmata di botol lalu dikuburkan 
bersama si mayat mungkin bisa membuat legaaaa dan tak perlu menangis serta 
mengenangnya lagi selama 1000 hari seperti orang Jawa kali yee... 


Gambar 1.42. Mengetikkan judul dan isi posting 


22 


Bab 1: Social Media 





5. Lantas isikan kategori postingan ini pada kotak teks Tags. 


6. Pada kotak kombo Access, pilihlah siapa saja yang diperbolehkan 
mengakses postingan ini. 
7. Anda juga bisa menyalin blog yang Anda tulis di Multiply ini ke 


situs social networking lainnya, seperti Facebook, Twitter, dan 
Yahoo dengan menekan kotak cek di depan opsi tersebut. 


Tags: psycho 


show existing tags 


Access: Everyone Re 




















Copy to: Facebook (“Twitter (Yahoo! 








| Save & Publish | | Preview & Spell Check |) ( Save as Draft ) 





Gambar 1.43. Mengisi opsi Tags, Access, dan Copy to 


8. Jikalau sudah, tekanlah tombol Save & Publish untuk memubli- 
kasikan postingan Anda. 


Cara Mengetahui Teman yang Sedang 
Online Tanpa Harus Set Online 
di Facebook Chat 





Apabila Anda ingin mengetahui teman Facebook Anda yang sedang 
online tanpa harus set online terlebih dahulu, Anda bisa menggu- 
nakan aplikasi Online People. Terapkanlah langkah praktis berikut. 


1. Pilihlah menu Applications. 


2. Lalu ketikkan "Online People” pada kotak teks pencarian dan 
tunggulah sesaat untuk memunculkan hasil pencarian. 


3. Tekanlah opsi Online People. 


23 


Jurus Maut Berinternet 





24 


Online People| 
ONLINE, Online People 





4 Application 
PLE 1,192,456 Agnes 





I hate when people always talk to 
you online, but never in person. 
» Local Business 





Fashion People Online 


' 
7) | Company 
"1 
kr Corn! Online People | Cevrimici Kullamalar 
PP Application 


Lean 





Gambar 1.44. Menekan opsi Online People 


Lantas pada halaman berikutnya, tekanlah opsi Go to 
Application. 


Sesudahnya, tekanlah tombol Allow. 


Sesaat kemudian Anda bisa menikmati aplikasi tersebut melalui 
Facebook Anda.Tekanlah link Click here to join Online People 
untuk memulainya. 


Kemudian Anda masuk ke halaman utama Online People. 
Tekanlah tombol Friends Online Now untuk mengetahui teman- 
teman Anda yang sedang online di Facebook. 


Facebook disabled notifications for all applications. 
In order to continue recsiving updates for your gifts/fans and profile visits please bookmark the application and become a fan 


38, Become a Fan 


R4 Subscribe 
— 
(3 people Online Now (26,284) | 051 Friends Online Now IS Visits (0) | “ti Online Fans (0) | S8 Received Gifts (0) 
Buy More Credits | Friends Rank | Toplists (newi) | Shop | Help | Manage Profile | 
Pevacy | Sate: 


& Add Bookmark 1 Score: 0/0 4g Credits: 1,050 (Get More) 


























Found 1 Friends Online.You can also see your online friends without logging to Facebook chat. 


View Facebook Profile 
Send Message 


PewerShot SX210 IS 







Surya Wijayanti 





Be ready 
with perfect 





Gambar 1.45. Menekan tombol Friends Online Now untuk mengetahui 
teman yang sedang online di Facebook 


Bab 1: Social Media 





Jurus Melatih Kecepatan Mengetik 
di Facebook 





Facebook tidak hanya menyediakan aplikasi game dan hiburan saja 
namun juga banyak aplikasi edukatif yang bisa digunakan untuk 
mengukur kecepatan Anda dalam mengetik. Ikutilah trik singkat di 
bawah ini. 


1. Pilihlah menu Applications. 
2. Lantas ketikkan "Typing Speed” pada kotak teks pencarian. 
3. Klik opsi Typing Speed pada hasil pencarian. 












chatting has increased my 
typing speed immensely. 


Local Business 
—ti Lightning Speed typing then 


(Mein suddeniy.... Oh! Incorrect password. 


terasa Local Business 


Gambar 1.46. Mengklik opsi Typing Speed 


4. Selanjutnya, tekanlah tombol Go to Application. 
5. Lantas tekanlah tombol Allow. 


6. Kemudian Anda bisa mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk 
melatih kecepatan mengetik Anda. 


7. Tekanlah tombol Take the Typing Challenge untuk memu- 
lainya. Lalu klik tombol Start untuk memulainya. 


8. Ketika Anda menekan tombol Start, waktu sudah mulai berjalan 
sehingga Anda harus mulai mengetik kata-kata yang disediakan 
oleh Typing Speed secepat-cepatnya. 


25 


Jurus Maut Berinternet 





AT 


j1 






kung 


lia 









Pi 2 
.« Typing Speed A Ken Kat 
Home Typing Test Today's Top Typists Invite Friends Contact (3 Follow on Twitter! 


long pull idea life paper got thick larger 


long 
25 seconds 


Gambar 1.47. Mengetes kecepatan mengetik 


9. Ketik kata itu satu per satu dan gunakan spasi untuk beralih dari 
satu kata ke kata lainnya. 


10. Setelah waktu habis, Anda akan mendapat resume tentang 
kecepatan Anda mengetik. Berlatihlah mengetik menggunakan 
aplikasi ini sesering mungkin untuk meningkatkan keterampilan 
mengetik Anda. 


6 Jurus Refreshing di Facebook 


Pet Society merupakan aplikasi game yang sangat digemari pengguna 
Facebook. Permainan ini cukup sederhana namun telah berhasil 
mengajari kita untuk merawat hewan peliharaan dengan penuh kasih 
sayang. 


Langkah pertama memainkan game ini adalah memilih jenis kelamin 
hewan yang akan Anda pelihara. Lalu Anda bisa memodifikasi bentuk 
kepala, hidung, mulut, rambut, dan sebagainya. Dengan poin yang 
Anda miliki, Anda bisa memberikan baju dan aksesoris menarik 
kepada hewan peliharaan Anda tersebut. 


Untuk memperoleh poin yang tinggi dalam game Pet Society, 
simaklah trik singkat berikut. 


1. Berilah makanan dan mandikan pet atau hewan peliharaan Anda 
secara rutin. 


2. Lalu berikan makanan dan mandikan pet teman-teman Anda. 


3. Kemudian kunjungi pet teman-teman Anda dan berilah hadiah- 
hadiah menarik. 


26 


Bab 1: Social Media 





4, Ikutilah semua race di stadion dan usahakan untuk meme- 
nangkan semua pertandingan. 


5. Mengundang teman-teman Anda di Facebook untuk bergabung 
dengan Pet Society juga bisa meningkatkan poin Anda. 


Gas Oo man UU A 








Gambar 1.48. Tampilan game Pet Society di Facebook 


Jurus Melatih Otak di Facebook 


Sambil ber-networking dan meng-update status di Facebook, latihlah 
kecepatan daya tangkap otak Anda menggunakan aplikasi Brain 
Buddies. Aplikasi ini menyediakan empat macam standar pengukuran 
yang bisa Anda gunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan 
volume otak Anda, yaitu standar Memory, Logic, Calculation, dan 
Visual. 


Bagaimanakah cara memainkan game ini? Ikutilah petunjuk singkat 
berikut. 


1. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Brain Buddies. 
2. Lalu klik opsi Brain Buddies pada menu Applications. 


3. Kemudian muncul halaman utama aplikasi ini. Tekanlah tombol 
OK untuk memulai permainan. 


27 


Jurus Maut Berinternet 





Brain Buddies 


| will test your brain in 4 categories 
(60 seconds each): 





Gambar 1.49. Menekan tombol OK untuk memulai permainan 


4. Pada bagian pertama, Anda dapat melatih kekuatan memori otak 
Anda. Sebelum memulainya, pelajari dulu cara permainan ini 
seperti bagaimana cara menyusun dan mengingat pola-pola 
gambar. Klik tombol Start untuk memulai permainan. 


JT ex 
Tile Jerror - .":, 


Remember the 
pattern. 





Gambar 1.50. Mengklik tombol Start untuk memulai permainan 


5. Kemudian pada bagian kedua, Anda akan ditantang untuk berpikir 
logis, yaitu dengan merangkaikan sejumlah peralatan agar ter- 
sambung menurut potongannya masing-masing. Semakin banyak 
rangkaian yang berhasil Anda buat, semakin tinggi poin yang 
Anda dapatkan. 


28 


Bab 1: Social Media 








Gambar 1.51. Tes berpikir logis pada game Brain Buddies 


6. Kemampuan matematika Anda akan diuji pada tes ketiga, yaitu 
tes Calculation. Di sini Anda harus menyelesaikan sejumlah 
operasi matematika yang diberikan dengan menekan angka pada 
kalkulator. 





Gambar 1.52. Tampilan tes Calculator 


7. Lantas pada tes Visual, Anda wajib mengurutkan angka dari 
bilangan terkecil hingga terbesar. Terdapat gelembung- 
gelembung angka yang harus Anda pecahkan secara berurutan 
sesuai dengan aturan permainan. 


29 


Jurus Maut Berinternet 





30 





 d 
Gambar 1.53. Tampilan tes Visual 


Setelah permainan usai, Anda bisa mengetahui poin yang Anda 
peroleh untuk masing-masing tes. Dengan cara ini Anda bisa 
mengetahui seberapa tinggi tingkat intelegensia Anda khususnya 
dalam tes memory, berpikir logis, tes visual, dan kemampuan 
matematika. 


